WikipediA 

Bahasa Tontemboan 


Bahasa Tontemboan adalah bahasa yang digunakan oleh etnis 
Minahasa di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia, 
khususnya di daerah kecamatan Tareran, Sonder, Kawangkoan, 

Langoan, Suluun,Tumpaan, Amurang, Motoling, Modoinding. Arti 
Tontemboan adalah orang gunung atau orang yang berasal dari beberapa daerah dataran tinggi di Minahasa. 
Bahasa Tontemboan adalah salah satu bahasa dari mmpun bahasa yang ada di tanah Minahasa. 


Uji coba Wikipedia 
Bahasa Tontemboan di 

Wikimedia Incubator 



Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Tontemboan&oldid=14898603" 


Halaman ini terakhir diubah pada 16 Maret 2019, pukul 19.25. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 













